SILABUS PELAJARAN MA'HAD AL-'ILMI 
SEMESTER I TAHUN AKADEMIK 1432-1433 H 

PELAJARAN: AQIDAH 

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

Rujukan: Lum'atul I'tiqad - Syarh Syaikh Ibnu Utsaimin 

Jumlah Pertemuan: 12 kali pelajaran dan 1 kali evaluasi 

Durasi Pelajaran: 90 menit/pertemuan 

Jadwal: Senin, Pkl. 16.00 - 17.30 WIB 

Mulai: 19 September 2011 

Libur: 7 November 2011 (Idul Adha) 

Berakhir: 12 Desember 2011 

Evaluasi Akhir Semester: 19 Desember 2011 

KUIS 

Jumlah Kuis: 3 kali 

Periode Kuis: Setiap 4 pertemuan 

Metode Kuis: Soal lisan jawaban tertulis 

EVALUASI 

Metode Evaluasi Akhir: Soal dan jawaban tertulis 

Nilai Akhir: Akumulasi nilai kuis dengan nilai evaluasi akhir semester 



RINCIAN SILABUS 



NO 


TANGGAL 


MATERI 


HALAMAN KITAB 


1 


19 Sept 2011 


Hak-hak Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para 
sahabatnya, beberapa keistimewaan Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam 


82-85 


2 


26 Sept 2011 


Keutamaan para sahabat 


85-87 


3 


3 Okt 2011 


Lanjutan keutamaan para sahabat, persaksian 
masuk surga atau neraka, persaksian secara umum 
dan khusus, orang-orang yang dijamin surga 


88-90 


4 


10Okt2011 


Lanjutan orang-orang yang dijamin surga. Orang- 
orang yang dijamin neraka. Pengkafiran ahlil kiblah 
karena maksiat. Kesesatan Khawarij dan Mu'tazilah 
dan bantahan untuk mereka. Kuis untuk materi hal. 
82-93 


91-93 


5 


17 Okt 2011 


Pembahasan kuis. Hak-hak para Sahabat 
radhiyallahu'anhum, hukum mencela sahabat 


93-95 


6 


24 Okt 2011 


Hak-hak para istri Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam, istri-istri beliau, tuduhan keji yang 
diarahkan kepada Ummahatul mukminin 


95-97 


7 


31 Okt 2011 


Mu'awiyah bin Abi Sufyan, pengertian khilafah dan 
cara terwujudnya khilafah, hukum taat kepada 
khalifah 


98 - 100 


8 


14 Nov 2011 


Kuis untuk materi hal. 93 - 100. Diharamkan 
memberontak kepada khalifah. Boikot kepada ahli 
bid'ah, perdebatan dalam agama 


100 - 102 


9 


21 Nov 2011 


Pembahasan kuis. Ciri-ciri ahli bid'ah dan 
contohnya. Rafidhah, khawarij 


102 - 103 


10 


28 Nov 2011 


Qadariyah, dua macam aliran qadariyah, murji'ah, 
mu'tazilah, karramiyah, salimah 


103 - 104 


11 


5 Des 2011 


Perselisihan dalam furu', pengertian ijma' dan 
hukumnya, taklid, em pat madzhab yang populer 


104 - 107 


12 


12 Des 2011 


Kuis untuk materi hal. 100 - 107. Pembahasan kuis 




13 


19 Des 2011 


Evaluasi Akhir Semester 


82 - 107 



